This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF. This watermark will be removed 
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details 



BAH AN KULIAH 2011/2012/1 (Kamis, 20 Okt 2011) 

PENGANTAR GEOFISIKA EKSPLORASI 



Dosen : Sudiartono 
Asisten : Hafiz dan Dendy 



Metode Geolistrik 

Metode Geolistrik merupakan salah satu metode didalam geofisika 
eksplorasi yang digunakan untuk memetakan informasi bawah permukaan 
tanah berdasar sifat-sifat kelistrikan, yaitu untuk mengetahui perubahan 
tahanan jenis lapisan batuan bawah permukaan tanah, baik secara vertikal 
maupun horisontal. 

Kegunaan metode geolistrik didalam geofisika eksplorasi adalah digunakan 
untuk berbagai keperluan, antara lain : 

1. Memetakan sumber air tanah dangkal dan dalam 

2. Memetakan dan mencari jalur pipa bawah tanah 

3. Memetakan situs atau candi yang masih terpendam 

4. Memetakan sungai bawah tanah 

5. Memetakan intrusi air laut ke daratan 

6. Memetakan perembesan limbah cair 

7. Memetakan penyebaran mineral logam 

8. Memetakan penyebaran batubara 

9. Memetakan sumber panas bumi, dll 

Metode geolistrik juga ada yang mengatakan metode resistivitas. Untuk 
survei lapangan ada beberapa cara, antara lain : 

1. Metode Geolistrik Sounding 

2. Metode Geolistrik Mapping 

3. Metode Mise Ala Mase 

Metode geolistrik pada umumnya dilakukan di daratan, tetapi dengan 

kemajuan teknologi instrumentasi, saat ini (mulai tahun 2010) telah 

dikembangkan pemakaian metode geolistrik di lautan, yaitu marine 
geoelectric. 



This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF. This watermark will be removed 
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details 



Metode Geolistrik Sounding 

Metode geolistrik sounding digunakan untuk memetakan perlapisan tanah 
berdasarkan perubahan resistivitas secara vertikal. 



Electrical Resistivity 



Measjjre 
Current 



Schlumberger 
Ptofile 




Gambar 1 : Konfigurasi elektroda metode geolistrik sounding 



Untuk memetakan perlapisan tanah secara vertikal, digunakan metode 
Schlumberger dengan konfigurasi elektroda seperti diberikan pada gambar 1. 
Metode tersebut banyak digunakan untuk survei air tanah dangkal ataupun 
dalam dengan cara meng-injeksikan arus listrik searah (DC) kedalam tanah 
melalui elektroda arus, dan mengukur beda potensial dari elektroda 
potensial. Dari pembacaan arus dan beda potensial pada alat resistivity 
meter, maka melalui rumus dapat dihitung tahanan jenis semu untuk satu 
posisi susunan elektroda. 

Dalam satu lintasan dapat diukur arus dan beda potensial untuk 
beberapa susunan elektroda, dan akhirnya dalam satu lintasan dapat 
digambar grafik log-log antara jarak dan tahanan jenis semu terukur, 
sehingga dapat diinterpretasi jumlah dan tebal lapisan serta tahanan jenis 
yang sesungguhnya, dan dapat diketahui perlapisan yang membawa air. 



This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF. This watermark will be removed 
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details 



Metode Geolistrik Mapping 

Untuk memetakan informasi bawah permukaan tanah secara lateral atau 
horisontal berdasarkan perubahan tahanan jenis digunakan survei geolistrik 
mapping dengan konfigurasi Wenner. 




Gambar 2 : Konfigurasi elektrode metode geolistrik 

Susunan elektrode konfigurasi Wenner jarak antar elektroda adalah sama, 
yaitu CI -> PI = PI -> P2 = P2 -> C2. Perpindahan elektroda secara 
bersama-sama sepanjang lintasan. Selain konfigurasi Wenner, untuk 
pemetaan perubahan tahanan jenis secara lateral atau horisontal dapat juga 
digunakan konfigurasi dipole-dipole. 



Metode Mise Ala Mase 

Metode Mise Ala Mase digunakan untuk untuk memetakan urat-urat mineral 
logam. Konfigurasi elektroda metode Mise Ala Mase diperlihatkan pada 
gambar 3. 

O 

V I 



'Mr 



o- 



CI &P1 



P2 



C2 



Gambar 3 : Konfigurasi elektroda Metode Misa Ala Mase 



This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF. This watermark will be removed 
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details 



Pada metode Mise Ala Mase, konfigurasi elektroda yang diperlihatkan pada 
gambar 3, posisi CI dan PI mengumpul menjadi satu yang biasanya 
ditempatkan pada singkapan target yang akan dipetakan. Sedang elektroda 
arus C2 terletak di jauh takberhingga. Dan elektroda potensial P2 berpindah- 
pindah diwilayah survei. Dengan mengamati dan mencatat besar arus listrik 
I yang diinjeksikan, dan mencatat beda potensial V pada posisi elektrode 
potensial P2, maka dapat dipetakan didalam peta koordinat P2. Yang 
akhirnya dapat dibuat peta kontur eki-potensial di wilayah survei. 

Metode Mise Ala Mase dapat digunakan untuk memetakan alur sungai 
bawah tanah. Dimana elektroda CI dan PI ditempatkan di outlet sungai dan 
elektroda arus C2 ditempatkan pada outlet sungai yang lain. Dengan 
memetakan potensial pada elektroda potensial P2 di berbagai koordinat di 
wilayah survei, maka akhirnya dapat dipetakan alur sungai bawah tanah. 



Metode Elektromagnet 

Untuk memetakan informasi bawah tanah berdasarkan sifat-sifat kelistrikan, 
selain metode geolistrik juga digunakan metode elektromagnet. Didalam 
metode elektromagnet, menggunakan gelombang elektro magnetic untuk 
mendapatkan informasi bawah permukaan tanah. 



Pemancar & ^ Penerima 



Permukaan Tanah 




Gambar 4 : Konfigurasi survei metode Elektromagnet 



This document was created with free TRIAL version of eXPert PDF. This watermark will be removed 
after purchasing the licensed full version of eXPert PDF. Please visit www.visagesoft.com for more details 



Pemancar berupa lilitan coil yang dialiri arus listrik bolak-balik dengan 
frekuensi tertentu sehingga timbul gelombang elektromagnet yang 
memancar kebawah permukaan tanah seperti pada gambar 4. Gelombang 
elektromagnet akan mengenai target mineral logam sehingga timbul arus 
induksi yang akan memancarkan gelombang elektromagnet sekunder yang 
akan diterima oleh coil penerima di permukaan tanah. 

Salah alat yang menggunakan metode elektromagnet adalah GeoRadar, yang 
digunakan untuk memetakan informasi bawah permukaan tanah, antara lain 
untuk memetakan jalur pipa, mencari rongga dibawah tanah, memetakan 
mineral logam, dll. Disamping dilakukan didarat, metode elektromagnet juga 
dilakukan untuk memetakan raut muka bumi dari udara dengan 
menggunakan pesawat terbang, atau sering dikatakan airbone elektromagnet. 

Metode elektromagnet juga digunakan untuk penyelidikan dangkal, yaitu 
dengan mengunakan GPR (Ground Penetrating Radar), yang menggunakan 
gelombang elektromagnet. Penggunaan GPR sangat tergantung pada 
frekuensi antena yang digunakan, penggunaan antena frekuensi tinggi 
digunakan untuk penyelidikan dangkal dengan resolusi yang tinggi dan 
penggunaan frekuensi rendah untuk penyelidikan lebih dalam tetapi resolusi 
lebih rendah. 




Gambar 5 : Peralatan GeoRadar (GPR) 



